^^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C# 


[Lecture Note Pertemuan ke - 12] 
(Manipulasi String) 


Ng Poi Wong, 2019, Sesi 6: Manipulasi String, Lecture Notes, Pengantar Pemrograman C# 
(IF0054), SIMIKMikioskil Medan, Dikirimkan 02 September2019. 

Capaian MK: Mahasiswa mampu memanfaatkan manipulasi string 








Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


*^MIKROSKIL 


DAF1ARI SI PEMJ ELASAN SLIDE 


Slide 3 [Tipe Data String] .2 

Slide 4 [Tipe Data String] .3 

Slide 5 [Tipe Data String] .4 

Slide 6 [Tipe Data String] . 5 

Slide 7 [Tipe Data String] .6 

Slide 8 [Tipe Data String] .8 

Slide 9 [Tipe Data String] .9 

Slide 10 [Tipe Data String] .10 

Slide 11 [Tipe Data String] .11 

Slide 12 [Tipe Data String] .12 

Slide 13 [Tipe Data String] .13 

Slide 14 [Tipe Data String] .14 

Slide 15 s/d 17 [Class String] .15 

Slide 18 s/d 21 [Format ToString] .16 

Slide 22 s/d 29 [Class Char] .17 

Slide 30 s/d 37 [Namespace 10] .18 

Slide 38 s/d 42 [File Stream].20 


1 





















*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-3 


> Tipe data String adalah tipe data yang menampung nilai berupa rangkaian karakter. 

> Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai tipe data yang menampung nilai berupa array dari tipe data 
Char. 

> Tipe data String memiliki sejumlah fungsi guna membantu memanipulasi string sesuai kebutuhan 
penyelesaian masalah. 


2 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-4 


Fungsi CompareTo untuk membandingkan 2 string dari sisi kode ASCII dari setiap karakter ke-2 string, 

dimana : 

• Akan mengembalikan nilai -1, 0, atau 1. 

• Mengembalikan nilai -1 apabila kode ASCII dari karakter stringl lebih besar dari kode ASCII dari 
karakter string2. 

• Mengembalikan nilai 0 apabila kode ASCII dari karakter stringl sama dengan kode ASCII dari karakter 
string2. 

• Mengembalikan nilai 1 apabila kode ASCII dari karakter stringl lebih kecil dari kode ASCII dari karakter 
string2. 

• Perbandingan karakter string yang dimaksud adalah karakter dengan index array Char yang sama dari 
ke-2 string. 

• Dari contoh tersebut: 

string xl = "helo”; -»'h'(104)‘e’(101) T (108)‘o'(111) 
string x2 = "heLo”; 'IT (104)'e'(101)'L'(76)'O'(111) 
xl.CompareTo(x2); ->Bernilai-l 

Fungsi Contains untuk mengecek ada tidaknya keterkandungan suatu substring di dalam suatu string, 

dimana akan mengembalikan nilai TRUE apabila string mengandung suatu substring dan sebaliknya akan 

bernilai FALSE apabila string tidak mengandung suatu substring. 


3 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-5 


Fungsi CopyTo untuk menggandakan substring ke variabel array Char, dimana memiliki 4 parameter, yakni: 

• sourcelndex = Posisi index dari String sumber dimulainya penggandaan 

• destination = Variabel array Char tujuan penggandaan. 

• destinationlndex = Posisi index dari array Char tujuan untuk penempatan hasil penggandaan. 

• count = Jumlah karakter penggandaan. 

• Dari contoh tersebut, dapat dijelaskan : 

Parameter sourcelndex = 8 -> dari string "welcome c#.net”, penggandaan dimulai dari 

karakter "c” (posisi index ke-8] 

Parameter destination = x2 -> hasil penggandaan akan disimpan ke variabel array x2 

Parameter destinationlndex = 0 -> hasil penggandaan akan disimpan ke variabel array x2 mulai 

dari posisi index ke-0 

Parameter count = 2 -> dari string "welcome c#.net”, penggandaan dimulai dari 

karakter "c” sebanyak 2 karakter 

Fungsi Equals untuk mengecek kesamaan nilai dengan string lain, dimana : 

• Fungsinya identik dengan operator ==. 

• Akan mengembalikan nilai TRUE apabila nilainya sama, dan sebaliknya bernilai FALSE apabila nilainya 
berbeda. 

• Memiliki 2 pilihan, yakni: 

o Equals (value) 

o Equals (value, StringComparison) 

• Pilihan dengan 1 parameter hanya mengecek kesamaan nilai dengan string lain secara case-sensitive. 

• Pilihan dengan 2 parameter dapat mengecek kesamaan nilai dengan string lain dengan adanya opsi 
perbandingan yang tersedia, salah satunya adalah membandingkan string secara insensitive yakni 

StringComparison.OrdinallgnoreCase. 

• Contoh: 

string xl = "hello"; 
string x2 = "hEllo"; 

Console.WriteLine(xl. Equals(x2)); -> FALSE, karena case-sensitive 
Console.WriteLine(xl.Equals(x2, StringComparison.OrdinallgnoreCase)); 

-> TRUE, karena insensitive 


4 





*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-6 


> Fungsi StartsWith untuk mengecek apakah suatu string diawali dengan suatu substring. 

> Fungsi EndsWith untuk mengecek apakah suatu string diakhiri dengan suatu substring. 

> Akan mengembalikan nilai TRUE apabila string diawali atau diakhiri oleh suatu substring, dan 
sebaliknya FALSE apabila string tidak diawali atau tidak diakhiri oleh suatu substring 

> Masing-masing memiliki 2 pilihan, yakni: 

• StartsWith (substring) dan EndsWith (substring) 

• StartsWith (substring, StringComparison) dan EndsWith (substring, 
StringComparison) 

> Pilihan dengan 1 parameter hanya mengecek apakah suatu string diawali atau diakhiri dengan suatu 
substring. 

> Pilihan dengan 2 parameter dapat mengecek apakah suatu string diawali atau diakhiri dengan suatu 
substring dengan adanya opsi perbandingan yang tersedia, salah satunya adalah membandingkan string 
secara insensitive yakni StringComparison .OrdinallgnoreCase. 


5 




^^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-7 


> Fungsi IndexOf untuk melakukan pencarian secara Sequential-Search mulai dari index ke-0 s/d index 
terakhir dari string. 

> F ungsi LastlndexOf untuk melakukan pencarian secara Sequential-Search mulai dari index terakhir s/d 
index ke-0 dari string. 

> Akan mengembalikan nilai dari posisi index yang dicari apabila ditemukan, sebaliknya akan 
mengembalikan nilai -1 apabila tidak ditemukan. 

> Masing-masing memiliki 6 pilihan, yakni: 

• IndexOf (value) dan LastlndexOf (value) 

• IndexOf (value, startlndex) dan LastlndexOf (value, startlndex) 

• IndexOf (value, StringComparison) dan LastlndexOf (value, StringComparison) 

• IndexOf (value, startlndex, count) dan LastlndexOf (value, startlndex, count) 

• IndexOf (value, startlndex, StringComparison) dan LastlndexOf (value, 
startlndex, StringComparison) 

• IndexOf (value, startlndex, count, StringComparison) dan LastlndexOf (value, 
startlndex, count, StringComparison) 

> Pilihan dengan parameter (value) hanya melakukan pencarian secara Sequential-Search mulai dari 
index ke-0 s/d index terakhir atau dari index terakhir s/d index ke-0 dari string. 

> Pilihan dengan parameter (value, startlndex) adalah melakukan pencarian secara Sequential-Search 
mulai dari index ke- startlndex s/d index ke-0 atau index terakhir dari string. 

> Pilihan dengan parameter (value, StringComparison) adalah melakukan pencarian secara Sequential- 
Search dengan adanya opsi perbandingan yang tersedia, salah satunya adalah membandingkan string 
secara insensitive yakni StringComparison .OrdinallgnoreCase. 

> Pilihan dengan parameter (value, startlndex, count) adalah melakukan pencarian secara Sequential- 
Search mulai dari index ke-startlndex sebanyak jumlah index count ke arah index ke-0 atau index 
terakhir dari string. 

> Pilihan dengan parameter (value, startlndex, StringComparison) adalah melakukan pencarian secara 
Sequential-Search mulai dari index ke-startlndex s/d index ke-0 atau index terakhir dari string dengan 
adanya opsi perbandingan yang tersedia, salah satunya adalah membandingkan string secara 
insensitive yakni StringComparison .OrdinallgnoreCase. 

> Pilihan dengan parameter (value, startlndex, count, StringComparison) adalah melakukan pencarian 
secara Sequential-Search mulai dari index ke-startlndex sebanyak jumlah index count ke arah index 
ke-0 atau index terakhir dari string dengan adanya opsi perbandingan yang tersedia, salah satunya 
adalah membandingkan string secara insensitive yakni StringComparison .OrdinallgnoreCase. 

> Contoh: 

string x = "Welcome C#.NET"; 

Console.WriteLine(x.IndexOf("E")); 

-> Mencari karakter “E” mulai dari index ke-0 s/d index terakhir dari string x, dan ditemukan 
di posisi index ke-12 

Console.WriteLine(x.IndexOf("o", 5)); 

-> Mencari karakter "o” mulai dari index ke-5 s/d index terakhir dari string x, dan tidak 
ditemukan, karena karakter "o” berada pada index ke-4 
Console.WriteLine(x.IndexOf("E", StringComparison.OrdinallgnoreCase)); 

-> Mencari karakter "E” mulai dari index ke-0 s/d index terakhir dari string x secara 
insensitive, dan ditemukan di posisi index ke-1 
Console.WriteLine(x.LastlndexOf("W", 6, 4)); 

-> Mencari karakter "W" mulai dari index ke-6 s/d index ke-3 (ke arah depan sebanyak 4 
karakter], dan tidak ditemukan, karena karakter “W" berada pada index ke-0 


6 





*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-7 


Console.WriteLine(x.LastIndexOf("E"j 7 , 

StringComparison.OrdinallgnoreCase)); 

-) Mencari karakter "E” mulai dari index ke-7 s/d index ke-0 (ke arah depan] secara 
insensitive, dan ditemukan di posisi index ke-6 
Console.WriteLine(x.LastIndexOf("M", 6 , 4 , 

StringComparison.OrdinallgnoreCase)); 

-) Mencari karakter "M" mulai dari index ke-6 s/d index ke-3 (ke arah depan sebanyak 4 
karakter] secara insensitive, dan ditemukan di posisi index ke-5 


7 




^^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-8 


> Fungsi IndexOfAny untuk melakukan pencarian himpunan karakter secara Sequential-Search mulai 
dari index ke-0 s/d index terakhir dari string. 

> Fungsi LastlndexOfAny untuk melakukan pencarian himpunan karakter secara Sequential-Search 
mulai dari index terakhir s/d index ke-0 dari string. 

> Akan mengembalikan nilai dari posisi index dari karakter yang ada di dalam himpunan yang ditemukan 
pertama kali, sebaliknya akan mengembalikan nilai -1 apabila tidak ditemukan. 

> Masing-masing memiliki 3 pilihan, yakni: 

• IndexOfAny (himpunan) dan LastlndexOfAny (himpunan) 

• IndexOfAny (himpunan, startlndex) dan LastlndexOfAny (himpunan, startlndex) 

• IndexOfAny (himpunan, startlndex, count) dan LastlndexOfAny (himpunan, 
startlndex, count) 

> Pilihan dengan 1 parameter hanya melakukan pencarian himpunan karakter secara Sequential-Search 
mulai dari index ke-0 s/d index terakhir atau dari index terakhir s/d index ke-0 dari string. 

> Pilihan dengan 2 parameter untuk melakukan pencarian himpunan karakter secara Sequential-Search 
mulai dari index ke-startlndex s/d index terakhir atau dari index terakhir s/d index ke-startlndex dari 
string. 

> Pilihan dengan 3 parameter untuk melakukan pencarian himpunan karakter secara Sequential-Search 
mulai dari index ke-startlndex sebanyak jumlah index count ke arah index ke-0 atau index terakhir 
dari string. 

> Contoh: 

string x = "Welcome C#.NET"; 
char[] y = new char[2] { 'c', 'E' }; 

Console.WriteLine(x.IndexOfAny(y)); 

-> Mencari karakter "c" atau "E” (mana yang ditemukan duluan] mulai dari index ke-0 s/d 
index terakhir dari string x, dan ditemukan “c" duluan di posisi index ke-3 
Console.WriteLine(x.IndexOfAny(y, 5)); 

-> Mencari karakter "c" atau "E” (mana yang ditemukan duluan] mulai dari index ke-5 s/d 
index terakhir dari string x, dan ditemukan "E” di posisi index ke-12 
Console.WriteLine(x.LastIndexOfAny(y, 8, 4)); 

-> Mencari karakter "c" atau "E” (mana yang ditemukan duluan] mulai dari index ke-8 s/d 
index ke-5 (ke arah depan sebanyak 4 karakter] dari string x, dan tidak ditemukan, karena 
karakter "c” berada pada index ke-3 dan karakter "E” berada pada index ke-12 


8 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-9 


Fungsi Substring untuk mengambil substring dari suatu string, dimana : 

• Memiliki 2 pilihan, yakni: 

o Substring (startlndex) 
o Substring (startlndex, length) 

• Pilihan dengan 1 parameter untuk mengambil substring mulai dari index ke-startlndex s/d index 
terakhir dari string. 

• Pilihan dengan 2 parameter untuk mengambil substring mulai dari index ke-startlndex sebanyak 
jumlah karakter length dari string. 

• Contoh: 

string x = "Welcome C#.NET"; 

Console.WriteLine(x.Substring(8) ); -> Menghasilkan "C#.NET" 

Console.WriteLine(x.Substring(8, 2)); -> Menghasilkan "C#” 

Fungsi PadLeft dan PadRight untuk mengatur tampilan string menjadi rata kanan atau rata kiri, dimana : 

• Fungsi PadLeft untuk mengatur string menjadi rata kanan. 

• Fungsi PadRight untuk mengatur string menjadi rata kiri. 

• Masing-masing memiliki 2 pilihan, yakni: 

o PadLeft (totalWidth) dan PadRight (totalWidth) 

o PadLeft (totalWidth, paddingChar) dan PadRight (totalWidth, paddingChar) 

• Fungsi dengan 1 parameter untuk mengatur menjadi rata kanan atau kiri, dimana karakter yang kosong 
akan diset menjadi SPASI. 

• Fungsi dengan 2 parameter untuk mengatur menjadi rata kanan atau kiri, dimana karakter yang kosong 
akan diset menjadi karakter paddingChar. 

• Contoh: 

string x = "Test"; 

Console.WriteLine(x.PadLeft(10)); 

-> Menghasilkan " Test” (6 spasi + kata "Test”] 

Console.WriteLine(x.PadRight(10, '-')); 

-> Menghasilkan "Test -” (kata "Test” + 6 buah karakter 

Fungsi Length untuk mengambil panjang suatu string. 


9 





*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-10 


> Fungsi Trim untuk menghapus karakter SPASI di sisi kiri dan sisi kanan string. 

> Karakter SPASI di tengah string, tidak akan bisa dihapus dengan fungsi Trim. 

> Contoh: 

string x = " Welcome C#.NET "; 

Console.WriteLine(x.Length); -> Menghasilkan 20, dimana SPASI di depan dan belakang 

string ikut dihitung sebagai panjang string 

x = x.TrimQ; 

Console.WriteLine(x.Length); -> Menghasilkan 14, dimana SPASI di depan dan belakang 

string sudah dihapus dengan fungsi Trim 


10 





*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-11 


Fungsi Insert untuk menyisipkan suatu substring ke dalam suatu string pada posisi tertentu, dimana 
memiliki 2 parameter, yakni startlndex dan value. 

Fungsi Remove untuk menghapus suatu substring dari suatu string, dimana : 

• Memiliki 2 pilihan, yakni: 

o Remove (startlndex) 
o Remove (startlndex, count) 

• Pilihan dengan 1 parameter untuk menghapus substring mulai dari index ke-startlndex s/d index 
terakhir dari string. 

• Pilihan dengan 2 parameter untuk menghapus substring mulai dari index ke-startlndex sebanyak 
jumlah karakter count dari string. 

Fungsi Replace untuk menggantikan suatu substring lama dari suatu string menjadi suatu substring baru, 
dimana memiliki 2 parameter, yakni oldChar dan newChar. 

Contoh : 

string x = "Welcome .NET"; 
string a, b, c; 

a = x.Insert(8, "C#"); -> Menghasilkan "Welcome C#.NET”, dimana disisipkan substring "C#” 

pada posisi index ke-8 dari string x 

b = x.Remove(8); -> Menghasilkan "Welcome ", dimana dihapuskan substring mulai dari 

index ke-8 s/d index terakhir dari string x 

c = a.Remove(8, 2); -> Menghasilkan "Welcome .NET”, dimana dihapuskan substring mulai 

dari index ke-8 sebanyak jumlah karakter count dari string x 
x = x.Replace("Welcome", "Visual Studio"); 

-> Menghasilkan "Visual Studio .NET", dimana digantikan substring "Welcome” menjadi substring 
"Visual Studio” dari string x 


11 




^^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-12 


Fungsi Split untuk memotong suatu string menjadi array substring, dimana : 

• Memiliki 2 pilihan, yakni: 

o Split (separator) 

o Split (separator , StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries) 

• Pilihan dengan 1 parameter untuk memotong suatu string menjadi array substring berdasarkan 
separator, dimana separator dapatberupa 1 karakter saja atau himpunan karakter. 

• Pilihan dengan 2 parameter untuk memotong suatu string menjadi array substring berdasarkan 
separator, dimana separator dapat berupa 1 karakter saja atau himpunan karakter, dan dibantu opsi 
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries, yakni untuk menghapus hasil potongan yang isinya 
adalah NULL. 

• Contoh: 

string x = "Welcome Visual C# .NET"; 
string[] y; 
y = x.Split(' '); 

-> Memotong string x berdasarkan separator SPASI, dan menghasilkan array substring 
sebanyak 4 index, yakni: 

y[0] = "Welcome” 
y[l] = "Visual” 
y[2] = "C#” 
y[3] = ".NET” 

y = x.Split(new Char[] { 'a', 'e' } ' i', ' o', 'u', ' ' )); 

-> Memotong string x berdasarkan separator vokal kecil & SPASI, dan menghasilkan array 
substring sebanyak 10 index, yakni: 

y[0] = "W” 
y[l] = "lc” 
y[2] = "m” 
y[3] = "” (NULL) 
y[4] = "V” 
y[5] = "s” 
y[6] = "” (NULL) 
y[7] = "1” 
y[8] = "C#” 
y[9] = ".NET” 

y = x.Split(new char[] { 'a ', ' e ', 'i' , ' o', 'u'j ' 1 }, 

StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 

Memotong string x berdasarkan separator vokal kecil & SPASI, serta menghapus hasil 
potongan yang bernilai NULL, dan menghasilkan array substring sebanyak 8 index, yakni: 

y[0] = "W” 
y[l] = "lc” 
y[2] = "m” 
y[3] = "V” 
y[4] = "s” 
y[5] = "1” 
y[6] = "C#” 
y[7] = ".NET” 


Fungsi ToString untuk mengkonversi suatu nilai dari tipe data apapun menjadi tipe data String. 

Untuk pembahasan lebih lanjut tentang ToString, dapat dilihat pada slide Format ToString pada sesi ini. 


12 






*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-13 


Fungsi ToCharArray untuk memotong suatu string menjadi array char, dimana : 

• Memiliki 2 pilihan, yakni: 

o ToCharArray () 

o ToCharArray (startlndex, length) 

• Pilihan dengan tanpa parameter untuk memotong suatu string menjadi array char secara keseluruhan. 

• Pilihan dengan 2 parameter untuk memotong suatu string menjadi array char mulai dari index ke- 
startlndex sebanyak jumlah karakter length dari string. 

• Contoh: 

string x = "C#.NET"; 
char[] y; 

y = x.ToCharArray(); 

-> Menghasilkan array char sebanyak 6 index, yakni: 

y[0] = 
y[i] = 
y[2] = 
y[3] = 
y[4] = 
y[s] = f r 

y = x.ToCharArray(2j 3); 

-> Memotong string x menjadi array char mulai dari index ke-2 sebanyak 3 karakter, dan 
menghasilkan array char sebanyak 3 index, yakni: 

y[0] = 

y[l] = 
y[2] = 


13 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-14 


> Fungsi ToLower untuk mengubah suatu string menjadi huruf kecil. 

> Fungsi ToUpper untuk mengubah suatu string menjadi huruf besar (kapital]. 


14 




^^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-15 s/d 17 


[Slide 15] 

> Selain fungsi-fungsi yang tersedia pada tipe data String, terdapat juga beberapa fungsi yang tersedia 
pada Class String. 

> Fungsi String.Concat dapat memiliki banyak parameter, tergantung dari banyaknya nilai yang akan 
digabungkan menjadi 1 string. 

> Fungsi String.Copy memiliki fungsi yang sama dengan operator assignment =. 

> Fungsi String.Equals untuk mengecek kesamaan 2 nilai, dimana : 

• Memiliki 2 pilihan, yakni: 

o String.Equals (valuel, value2) 

o String.Equals (valuel, value2, StringComparison) 

• Pilihan dengan 2 parameter hanya mengecek kesamaan antara 2 nilai secara case-sensitive. 

• Pilihan dengan 3 parameter dapat mengecek kesamaan antara 2 nilai dengan adanya opsi 
perbandingan yang tersedia, salah satunya adalah membandingkan secara insensitive yakni 

StringComparison.OrdinallgnoreCase. 

> Fungsi String.IsNullOrWhiteSpace akan mengembalikan nilai TRUE apabila string bernilai NULL atau 
semuanya adalah SPASI, dan nilai FALSE apabila string bukan bernilai NULL atau semuanya bukan 

SPASI. 

> Fungsi String.Join memiliki keterangan : 

• Memiliki 2 pilihan, yakni: 

o String.loin (separator, array value) 

o String.loin (separator, array value, startlndex, count) 

• Pilihan dengan 2 parameter untuk menggabungkan nilai dari array value menjadi 1 string dengan 
suatu separator. 

• Pilihan dengan 4 parameter untuk menggabungkan nilai dari array value mulai dari index ke- 
startlndex sebanyak jumlah index count menjadi 1 string dengan suatu separator. 

[Slide 16 & 17] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

string xl = "Welcome"; 
string x2 = " Cft.NET"; 
string x3 = " "; 

string[] x4 = new string[4] { "Microsoft", "Visual", "Studio", ".NET" ); 
Console.WriteLine(String.Concat(xl, x2)); 

-> Menggabungkan string xl dan x2, dan menghasilkan "Welcome C#.NET” 

Console.WriteLine(String.Equals(xl, x2)); 

-> Bernilai FALSE, karena xl dan x2 berbeda nilainya 
Console.WriteLine(String.IsNull0rWhiteSpace(x3)); 

-> Bernilai TRUE, karena x3 bernilai SPASI keseluruhan 
x3 = String.Copy(String.Concat(xl, x2)); 

^ Bernilai "Welcome C#.NET" 

Console.WriteLine(String.loin(" ", x4)); 

-> Menggabungkan semua nilai dari array x4, dan menghasilkan "Microsoft Visual Studio .NET" 
Console.WriteLine(String.Doin(" ", x4, 1, 2)); 

-> Menggabungkan nilai dari array x4 mulai dari index ke-1 sebanyak 2 index, dan menghasilkan 
"Visual Studio” 


15 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-18 s/d 21 


[Slide 18 & 19] 

> Fungsi ToString memiliki sejumlah format untuk mencetak angka, tanggal, dan waktu. 

> Merupakan daftar format ToString untuk mencetak angka, tanggal, dan waktu, dengan catatan : 

• Optional pada format # untuk numerik, artinya apabila tidak ada angka yang dirujuk, maka tidak akan 
mencetak nilai apapun. 

• Wajib pada format 0 untuk numerik, artinya apabila tidak ada angka yang dirujuk, maka akan dicetak 
angka 0 (Nol). 

• Format ddd untuk nama hari secara singkat, contohnya Monday menjadi Mon, Tuesday menjadi Tue, 
Rabu menjadi Rab, dan seterusnya. 

• Format MMM untuk nama bulan secara singkat, contohnya January menjadi Jan, February menjadi Feb, 
Maret menjadi Mar, dan seterusnya. 

[Slide 20 & 21] 

> Tipe data DateTime adalah tipe data khusus untuk menyimpan nilai Tanggal dan Waktu. 

> Fungsi DateTime.Now adalah untuk mengambil nilai Tanggal dan Waktu dari Sistem Operasi berjalan. 

> Untuk penggunaan fungsi dari tipe data DateTime, akan dibahas lebih lanjut di semester depan. 

[Video Ilustrasi] 

Note : Memerlukan Adobe Flash Player & Video memiliki Audio. 



15:08 


ill 74% ft 



= Recent Pages homf 

INSERT 

DRAW VIFW Q. I 




16 





*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-22 s/d 29 


[Slide 22 & 23] 

Merupakan daftar fungsi-fungsi yang tersedia pada Class Char. 

[Slide 24 s/d 27] 

Dari contoh kode program tersebut, dilakukan proses pengecekan masing-masing karakter dari string yang 
diinput, apakah karakter tersebut adalah : 

• Angka? (Char.IsDigit] 

• Huruf? (Char.IsLetter] 

• TandaBaca? (Char.IsPunctuation] 

• Pemisah ? (Char.IsSeparator] 

• Simbol ? (Char. IsSymbol] 

• Spasi ? (Char.IsWhiteSpace] 

• Huruf Kecil ? (Char. Is Lower] 

• Huruf Besar? (Char.Isllpper] 

[Slide 28 & 29] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Program meminta input suatu sembarang kata. 

• Program mencetak kode ASCII setiap karakter dari sembarang kata yang telah diinput. 

• Sembarang kata diubah menjadi huruf besar (kapital) semua. 

• Program mencetak kembali kode ASCII setiap karakter dari sembarang kata yang telah menjadi huruf 
besar (kapital]. 


17 





*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-30 s/d 37 


[Slide 30] 

Merupakan daftar kelas yang ada pada namespace I/O. 

[Slide 31 s/d 34] 

> Merupakan daftar fungsi-fungsi yang terdapat pada Class File, Directory, dan Path yang ada di dalam 

namespace I/O. 

> Fungsi File.Exists untuk mengecek apakah suatu file (lengkap dengan lokasi foldernya] ada di lokasi 
tersebut atau tidak. Akan mengembalikan TRUE apabila filenya ada, dan sebaliknya FALSE apabila file 
tersebut tidak ditemukan. 

> Fungsi File.GetAttributes untuk mengambil status atribut dari suatu file. Atribut yang dimaksud dapat 
berupa Read-Only, Hidden, dan sebagainya. 

> Fungsi File.SetAttributes untuk menset status atribut ke dalam suatu file. Atribut yang dimaksud dapat 
berupa Read-Only, Hidden, dan sebagainya. 

> Fungsi Directory.Exists untuk mengecek apakah suatu folder ada di lokasi tersebut atau tidak. Akan 
mengembalikan TRUE apabila foldernya ada, dan sebaliknya FALSE apabila folder tersebut tidak 
ditemukan. 

> Fungsi Directory.GetFiles untuk mengambil daftar nama File yang ada di dalam lokasi folder yang 
dirujuk parameter, dimana nilai kembaliannya berupa array string yang bernilai nama file. 

> Fungsi Directory.GetDirectories untuk mengambil daftar nama sub-Folder yang ada di dalam lokasi 
folder yang dirujuk parameter, dimana nilai kembaliannya berupa array string yang bernilai nama sub¬ 
folder. 

> Fungsi Directory.GetFileSystemEntries untuk mengambil daftar nama File & sub-Folder yang ada di 
dalam lokasi folder yang dirujuk parameter, dimana nilai kembaliannya berupa array string yang 
bernilai nama file & sub-folder. 

> Fungsi Directory.GetDirectoryRoot untuk mengambil nama Drive dari lokasi folder yang dirujuk 
parameter. 

> Fungsi Directory.GetLogicalDrives untuk mengambil daftar nama Drive dari PC/Laptop yang sedang 
aktif. 

> Fungsi Directory.GetParent untuk mengambil nama Folder induk dari lokasi folder yang dirujuk 
parameter. 

> Fungsi Path.GetDirectoryName sama dengan fungsi Directory.GetParent. 

> Fungsi Path.GetFileName untuk mengambil hanya nama File dari parameter yang dirujuk. 

> Fungsi Path.GetFileNameWithoutExtension sama dengan Path.GetFileName tetapi tanpa diikuti 
dengan extension. 

> Fungsi Path.GetPathRoot sama dengan fungsi Directory.GetDirectoryRoot. 

[Slide 35 s/d 37] 

> Contoh program tersebut adalah untuk mendeteksi apakah suatu string yang diinput merupakan path 
dari suatu File atau Directory. 

> Untuk menjalankan contoh program tersebut, harus di-kompile dulu untuk menghasilkan file 
Executable-nya. 

> Masuk ke Command Prompt (cmd], kemudian masuk ke folder lokasi file Executable tersebut berada 

("<Folder Solution>\<Folder Project>\bin\Debug\”]. 

> Ketikkan perintah berikut: 

<Nama File Executable dari nama Project contoh program (tanpa diikuti extension)> cnama 
suatu File atau Folder lengkap mulai dari Drive dan lokasinya> 


18 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-30 s/d 37 


> Contoh: 

• Misalnya contoh program disimpan dengan nama Project "contohAksesIO”, maka setelah di- 
kompile maka menghasilkan file executable "contohAksesIO.exe”. 

• Masuk ke Command Prompt (cmd), masuk ke folder "\contohAksesIO\bin\Debug\”, kemudian 
ketikkan perintah : 

"contohAksesIO d:\dokumen\testing\contoh.txt” 

• Maka apabila ditemukan file "contoh.txt” pada folder "d:\dokumen\testing\”, maka akan keluar 
output berupa informasi dari file yang dirujuk, sebaliknya jika tidak ditemukan, maka akan keluar 
pesan bahwa file tersebut tidak ditemukan. 

• Masuk kembali ke Command Prompt (cmd], masuk kembali ke folder 
"\contohAksesIO\bin\Debug\”, kemudian ketikkan perintah : 

"contohAksesIO d:\dokumen\testing\coba\” 

• Maka apabila ditemukan folder "coba” pada folder "d:\dokumen\testing\”, maka akan keluar 
output berupa informasi dari folder yang dirujuk, sebaliknya jika tidak ditemukan, maka akan 
keluar pesan bahwa folder tersebut tidak ditemukan. 


19 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-38 s/d 42 


[Slide 38] 

> Class StreamReader untuk membaca isi dari suatu File. 

> Class StreamWriter untuk menulis suatu/sejumlah nilai ke dalam suatu File. 

> Fungsi Write dan WriteLine pada StreamWriter adalah identik dengan fungsi Write dan WriteLine 
pada Console. Perbedaannya hanya pada media penulisan yakni Console menulis ke layar, sedangkan 
StreamWriter menulis ke dalam suatu File. 

[Slide 39 & 40] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Variabel tulis yang bertipe StreamWriter akan berfungsi sebagai media 
file "daftarmhs.txt”. 

• Apabila penulisan ke dalam file "daftarmhs.txt” melalui variabel 
"daftarmhs.txt” harus ditutup dengan fungsi Close. 

[Slide 41] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Variabel baca yang bertipe StreamReader akan berfungsi sebagai media untuk membaca isi dari file 

"daftarmhs.txt”. 

• Apabila pembacaan isi file "daftarmhs.txt” melalui variabel baca telah selesai, maka file 
"daftarmhs.txt” harus ditutup dengan fungsi Close. 

• Fungsi EndOfStream adalah untuk mengecek apakah posisi pembacaan isi dari suatu file telah 
mencapai akhir file [End Of File] atau belum. Akan mengembalikan nilai TRUE apabila telah mencapai 
End Of File, dan sebaliknya mengembalikan FALSE apabila belum mencapai End Of File. 

[Slide 42] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Variabel baca yang bertipe StreamReader akan berfungsi sebagai media untuk membaca isi dari file 

"daftarmhs.txt”. 

• Pembacaan isi file dilakukan dengan fungsi ReadToEnd, dimana akan dibaca isi file "daftarmhs.txt” 
secara keseluruhan dalam sekali baca. 


untuk menuliskan nilai ke dalam 
tulis telah selesai, maka file 


20 




MIKROSKIL 


Pengantar Remrograman C#(Pertemuan ke -12) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-38 s/d 42 


[Video Ilustrasi] 

Note : Memerlukan Adobe Flash Player & Video memiliki Audio. 



1 K:2n 


.ill 72%* 



= Recent Pages homf ihsfrt 

DRAW 

vifw Q. : 



\> \/ f f / Cr St °P 

j 'frta it* ft ca J er ( "(faffor wfa A jA")) 

Me O k** • E "> «f ^ r>r 

C w ( - {.o} / bf'Ctfi * fiendlfie 0)/ 

cm C ~ f 0 }/ b*«. 


1 

bote*. Cloje 0/ 

OuW < 


17. Ml.0/33 
Hcrrft^ 

I7.3M *3*1 
Elifc 

17.51 I.om 

7'ionrv* 


21 









